A 

Doa Senjata Orang Mukmin 

( 4 1 1 n i Ij-Gy I 4 jlDL> ) 

Disusun Oleh: 

Div. Ilmiyah Dar Al Wathan 

Penerjemah : 

Team Indonesia 
M urajaah : 

Eko Haryanto Abu Ziyad 



! iUpt 
l jb ji) jl»b 


(jjyiJi i <u^»- jj 

-b 1 1 4 a>-I jA 

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 



3 ‘i_ti > «t OLJUJI i > It ^jLLUI 

1429 - 2008 

islamhouse^ 



Doa Adalah Senjata Orang Mukmin 


qj| i_sJLc3 ;u juoUI (jJLc jolLuuJhj 6M-AJI3 ty-uoJlsJI vj C UJ AjocJI 

: jl su$ <<>f>&UsJI 

Doa adalah jalan keselamatan, tangga pengantar, sesuatu yang dituntut 
oleh orang-orang yang berpengetahuan, kendaraan orang-orang shalih, tempat 
berlindung bagi kaum yang terzalimi dan tertindas, melalui doa nikmat 
diturunkan dan melaluinya pula murka dihindarkan. Alangkah besar 
kebutuhan para hamba Allah akan doa, seorang muslim tidak akan pernah 
bisa lepas dari kebutuhan akan doa dalam setiap situasi dan kondisinya. 

Doa adalah obat yang paling mujarab, ia ibarat musuh bagi penyakit, ia 
senantiasa melawan, menhilangkan atau meringankanya. 

Begitulah kedudukan doa, seyogyanya bagi seorang muslim untuk 
mengetahui keutamaan-keutamaan dan adab-adab doa, kita memohon kepada 
Allah SWT agar menerima doa dan amal soleh kita. 

Keutamaan-keutamaan doa 

Doa memiliki keutamaan dan faedah yang tak terhitung, kedudukannya 
sebagai satu bentuk ibadah cukup menjadi bukti keutamaanya, bahkan ia 
adalah ibadah itu sendiri, sebagaimana yang sabdakan Rasulullah saw,” Doa 
adalah ibadah.” (HR: Tirmizi, disahihkan Al-Albani). Meninggalkan doa adalah 
bentuk menyombongkan diri dari menyembah Allah SWT, sebagaimana Allah 
SWT berfirman: 

yj£. U£jaSuuuUU ijjjdl O] vCdLwjt J»Sjj J lS.9 ) ) 

(60:>Lc) (( 

“ Dan Tuhamnu berfirman: “ berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan 
kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri 
dari menyembah-Ku(berdo’a kepada-Ku) akan masuk neraka jahanam dalam 
keadaan hina dina.” (QS: Gafir:60). 

Dan doa itu menunjukan tawakal kepada Allah SWT, hal itu 
dikarenakan orang yang berdo’a dalam kondisi memohon pertolongan kepada- 
Nya, menyerahkan urusan hanya kepada-nya bukan kepada yang lain-Nya. 
Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan 
bentuk pemenuhan akan perintah-Nya. Allah SWT berfirman: 

OOcjuujT fi£jj JI93)) 


1 


“ Dan Tuhamnu berfirman: “ berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan 
kuperkenankan bagimu” ( Gafir: 60). 

Doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim 
dalam mencari kebaikan dan menolak kemadharatan, Rosulullah saw 
bersabda: 

«-*>l ijdaaj Ujuuu cdll Jjuwy I03 v^I^jI qj cLcjJI v-»U pS uuo oj £u 3 v-h o)) 

«UJI iLc pSAstS <J jjj pi I03 JjJ louo g-ftjj cLcjJI Oj <<U3bdl JLuuu oj ujo cuJj 

<UjuJI>3 i^JLOjJI ol3j) ((elcjju 

“ Barang siapa diantara kalian telah dibukakan baginya pintu doa pasti 
dibukakan pula baginya pintu rahmat, dan tidaklah Allah SWT diminta sesuatu 
yang Dia berikan lebih Dia senangi daripada diminta kekuatan, sesungguhnya 
doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang terjadi maupun belum terjadi, maka 
hendaklah kalian berdoa.” (HR: tirmizi, dihasankan oleh Al-Albani). 

Doa adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi 
situasi-situasi sulit, begitu pun nabi Muhamad saw dalam perang badar, 
ketika ia melihat jumlah kaum musyrikin sebanyak seribu sedang pasukan 
islam tiga ratus Sembilan belas, ia segera menghadap kiblat seraya 
mengangkat kedua tanganya berdoa: 

U J 0 cpLa&JI CJl£> dULgj Oj jDtgJJI JUJLC 3 Lo Ol p % JUI uSvj JLC 3 lo i_S\J jjtil P 4 JU I) ) 

(( M JU SU D J£>i 

“ Ya Allah wujudkanlah untuk kami apa yang engkau janjikan, ya Allah 
berikanlah kepada kami apa yang engakau janjikan, y a Allah jika sekumpulan 
kaum muslimin ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah engkau di 
muka bumi ini.” Rasulullah saw terus melantunkan doa seraya membentangkan 
kedua tanganya menghadap kiblat hingga selempangnya jatuh, maka 
datanglah Abu Bakar mengambil selempang Rasulullah saw dan meletakanya 
di atas pundaknya dan menjaganya dari belakang dan berkata: wahai nabi 
Allah, doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup, karena Dia pasti akan 
mewujudkan apa yang Diajanjikan untukmu. ” (HR: Muslim) 

Demikian pula nabi Ayub a. s., ia menggunakan senjata doa ketika 
mengalami berbagai macam cobaan, terisoler dari manusia, tidak ada lagi yang 
menyayanginya selain istrinya sendiri, dalam kondisi seperti itu ia tetap 
bersabar dan mengharap ridho Allah SWT, dan ketika cobaan itu telah 
berlarut lama, ia berdoa: 

Lajuul 5L9 cj Lu a iuyj(9 (83) p>j I 00)3 piaJl <_sy_uJuo «^SvjI Qjj ^j 

(83<84:cLyill) (( po (jp «u Lo 


2 


“ Dan ingatlah (kisah ayub), ketika ia menyeru Tuhanya “(Ya Tuhanku), 
sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engaku adalah Tuhan Yang 
Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kamipun 
memeperkenankan seruanya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada 
padanya...” ( QS: Al-Anbiya’: 83-84). 

Di samping itu doa juga dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, 
menjadikan hati lapang, mempermudah urusan, dalam doa seorang hamba 
bermunajat kepada Tuhanya, mengakui kelemahan dan ketidak berdayaanya, 
mengungkapkan rasa butuhnya kepada Pencipta dan Pemiliknya, doa juga 
sarana untuk menghindari murka Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah 
saw: 

(vSvJLJill 4 juuo>3 s5Jlo>JI 3 Jucx>i © 13 ^) ((<ui£ «UJI dluuu ;oJ <>o)) 

“ Barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya Dia akan marah 
kepadanya” ( HR: Ahmad, Tirmizi, dihasankan Al-Albani). Alangkah indahnya 
ungkapan seorang penyair: 

Janganlah engkau meminta manusia satu kebutuhan 

Mintalah kepada yang pintu-Nya tak pernah tertutup 

Allah marah jika engkau tidak meminta-Nya 

Sedang manusia justru marah ketika meminta 

Doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzalimi, ia dalah 
tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan, tertutup 
segala pintu di hadapanya, imam Syafi’I mengatakan: 

Apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele 

Padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat doa 

Ia adalah anak panah-anak panah malam yang tak kan meleset 

Akan tetapi ia memiliki masa dan masa itu ada penghujungnya 

Adab-adab berdoa: 

Adab-adab berdoa banyak sekali, semuanya dianjurkan untuk dilaksanakan 
saat berdoa, agar ia menjadi penguat untuk dikabulkanya doa, diantara adab- 
adab itu adalah: 

1- Membuka doa dengan hamdalah dan pujian bagi Allah SWT dan 
salawat atas nabi saw. 


3 


Sebagaimana hadits fadhalah bin Ubaid: Tatkalah Rasulullah saw 
duduk, tiba-tiba masuk seorang laki-laki lalu berdoa: “ Allahumaghfirli 
warharnnL ” Maka Rasulullah saw bersabda: 

Jlft9 sSJ jJLC-l JXgJJ\ :JIa 9 (.jjLod Ijld ' £ UJ I U^juJj Louuj)) 

03 c&3>\ %£} Loj <UJI Juo^ld ojlaaS OuJLo bj <(_sdLeu>JI Igjl oJbtc "5^ «dll 
<U J 1*9 «sS tsyjJI (jJLc i«UJI juoccd dLb jloj „p^l ,_sJLo /w. " «te:>l /w usvJLc 

(i^jUIJI iSjuo>JI ((um £il vSvJLajoJI Igjl: ^ isyaJI 

Tatkalah Rasulullah saw duduk, tiba-tiba masuk seorang laki-laki lalu 
berdoa: “ Allahummaghfirli warharnnL ” Maka Rasulullah saw bersabda: 
“Kamu tergesa-gesa wahai orang yang berdoa, jika kamu berdoa maka 
duduklah, lalu ucapkan pujian kepada Allah dengan sesuatu yang layak bagi- 
Nya, dan bersalawatlah kepadaku kemudian berdoalah . ” Kemudian ada laki- 
laki lain berdoa setelah itu, ia mengucapkan pujian kepada Allah dan 
bersalawat kepada nabi, maka nabi bersabda kepadanya:” Wahai orang yang 
berdoa, berdoalah engkau niscaya dikabulkan” (HR: Tirmizi, disahihkan Al- 
Bani). 

2- Mengakui dosa 

Mengakui dosa menunjukan kesempurnaan ubudiyah kepada Allah 
SWT, sebagaimana doa Yunus a.s.: 

( 87:cLylll)(( i>iaJUsJI OulS i$\Jj vdjbo_iuu cjjj D j «U j U ul oLoJLbJI v5^Ud )) 


“ Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: “ Bahwa tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim (QS: Al-Anbiya’: 87 ). 

3- Bersung g uh-sung g uh dalam berdoa dan berketetapan hati dalam 
meminta 

Sabda Rasul saw: 

OjSjlmJJ» II «UlS ii^SVjJslcU CmjuJ Uj^JUh $JU H 3 cOLuJUoJI fi >54*19 Lfii bj " 

(/xJLjuuo 3 tSjlawJI 0I3,}) " «U 

“ Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaknya berketetapan hati 
dalam meminta, dan janganlah mengatakan: Ya Allah jika engkau mau berilah 
aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah” ( HR: 
Bukhari Muslim). 


4- Berwudhu, menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa 


4 


Hal itu akan lebih mendatangkan kekhusu’an dan kejujuran dalam 
menghadap. Abu Abdillah bin Zaed mengatakan: 


CIJLaJI JjJLuujI fiJ i I3 ICJLd iSVJLu UUuuUU (^vJLajoJI IjlA ) 

(otbj 0JL95 

“ Nabi saw keluar ke tempat salat untuk minta hujan, lalu beliau berdoa dan 
meminta hujan, kemudian menghadap kiblat dan membalik selempangnya. ” 

Dan sebagaimana hadits Abu Musa Al-Asy’ari, tatkala Rasulullah saw selesai 
dari perang hunain - Abu Musa mengatakan: Beliau meminta air lalu 
berwudhu, kemudian mengangkat kedua tanganya seraya berdoa:” Ya Allah 
ampunilah Ubaid bin Amir." Dan aku melihat putih ketiaknya. ( HR: Bukhari 
Muslim). 

5 - Merendahkan suara dalam berdoa 

Allah SWT berfirman: 

( 55 :idl>cill) (( yjJUL&kll J oj\ <ua^3 fiSjj l$x:>l )) 

“ Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ” ( Al- 
A’raf: 55 ). 

Lsjuouwj O3CJ1J fiSj\ ttJlc J3 I u D fiSj\ ^sJLc \$suj\ <(jjuUI L^jI )) 

( iSjboJI ol^j) (( fiSsui 

“ Wahai manusia, sayangilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa 
kepada yang tuli dan tidak pula yang jauh, kalian berdoa kepada Yang Maha 
Mendengar dan Dekat, dan Dia selalu menyertaimu” ( HR: Bukhari) 

6- Tidak membuat-buat kalimat bersajak 

Hal itu karena orang yang berdoa harus dalam kondisi merendah, sedang 
perbuatan membuat-buat seperti itu tidak pantas, Ibnu Abas pernah 
menyampaikan nasehat kepada salah seorang sahabat, ia mengatakan: “ 
Jauhilah sajak dalam doa, sesungguhnya aku mendapatkan Rasulullah saw 
dan sahabatnya menjauhi hal itu.” 

7 - Memilih waktu-waktu yang dianjurkan dan saat-saat yang mulia 

Seperti saat-saat setelah shalat, saat azan, antara azan dan qamat, 
sepertiga malam terakhir, hari jumat, hari arafah, saat turun hujan, saat 
sujud, saat berangkat menyerbu musuh dalam jihad fisabililah, dll. 


8- Tidak mendoakan jelek kepada diri, keluarga dan harta 


5 


Nabi saw bersabda: 

i>o I3A3I3J D < _sJLc I^cju tjJLc I^cjl» t >SLjuuLftjl ^sJLc \$£.Xj D)) 

( ^oJLmjlo ol3j) [(pSJ Vjy; A *jw«Ju9 slIsuG l^S (JLuuu 4 cLj <tUI 

“ Janganlah kalian mendoakan jelek terhadap diri kalian, jangan pula 
terhadap anak-anak dan harta kalian, jangan sampai kalian mendapati satu 
saat Allah diminta satu permintaan lalu Dia mengabulkan untuk kalian“ ( HR: 
Muslim). 

Contoh-contoh doa dari kitab dan sunah: 

Pertama: Doa-doa dari al-qur’an: 

i LoUjo3 Tjjajlmjuo o c L *jj LgJj ( 65 ) loljjz OU> L^jUlc Uj ^Ijlc Lc Luj) .1 

(.65<66:Old>JI) 

“ Dan orang-orang yang berkata: “ Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari 
kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. 
Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat 
kediaman”. (QS: Al-Fur’qan: 65-66). 

( 74 :uL 9 > aJI) ( toLoj (jjJLuoJU 6 L^3jl \jA UJ ui> Uij) _2 

“ Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam orang-orang 
yang bertakwa (QS;Al-Fur’qan:74). 


I3JU0U \JjSJJ Uc IL3I9 J D3 OIojMJU U3itjuuh> ^JJI U>3>V3 UJ jslc\ U Jj) .3 

(.10:>juuLaJI) ( J-»! U jj 


“ Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan 
kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; ya Tuhan 
kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”. ( Al- 
Hasyr: 10) 

(. 118:u3juo3joJI) i CJJI3 j&j I3 -4 


“ Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi 
rahmat Yang Paling baik”.( QS;Al-mukminun: 1 18). 

(. 201:6>aJI ) ( jUJI US3 <Ujujk> p^lll «u* U jjJI UjIc Uj>) -5 


“ Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 
peliharalah kami dari siksa neraka”. ( Al-Baqarah: 201). 


6 


OjjJI «jJLc ouJLo^ loS lj*o\ LuJL c JjojcJ J3 Luj UUa>l 3I LuuuuJ uj 0 IP-I3J D L Jj) .6 
Uj-£uL 9 LJ3J0 Oul Luo^ j I3 LJ >acl3 Lh VACI3 «u U 33 Ib Mjo ULpcd J3 l*jj UL 9 ^jo 

(286 :6,>aJI) ( ^jaSJI ^sJLc 


“ Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
tersalah. Ya Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban 
yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum 
kami Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami 
tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmahlah 
kami Engkau penolong kami, maka golonglah kami terhadap kaum yang 
kafir”. ( Al-Baqarah : 286). 

di) ( «-jjl db| <*jo JUjJ LJ ol^3 LuJJl^ -»l x su LuJLS £jJ V LJj) .7 

(. 8:ul><xc 

“ Ya Tuhan kami janganlah engkau jadikan hah kami condong kepada 
kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah 
kepada kami rahmat dari sisi engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha 
Pemberi (karunia)” . ( Ali-Imran: 8). 

(27) l 5 \JLmjJ i_jjo ojlac JJL >-3 (26) iSjjoI (25) iSjJla uSd £jmi\ uj) -8 

( 28-25:<ib)( «^33 I $&bju 

“ Ya Tuhanku, lapangkanlah untuku dadaku, dan mudahkanlah untuku 
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerh 
perkataanku”. (Tahaa: 25-28). 

16:(jA.AiJl( tsd ja cl3 CjuoJLb uSvJj .9 


“ Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu 
ampunilah aku”. 

i yjjj. 91SJI JL jo&jj Ll?u 3 (85) (jMoJUhJI <U*S Ldasu D Luj) .10 

. 85<86:(jjulf3j 


“ Ya Tuhan kami; janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum 
yang zalim”. (QS: Yunus: 85,86) 

( i_jJLc U I 3 UljLdl Ow >3 U t >ol ^9 LJ jjlcI Ljj) .11 


147:ul>ox Jl 

“ Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan hndakan-tindakan kami 
yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, 
dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir ”. (QS: Ali Imran: 147). 

1 n-1 bp<ll < Tj UjJj U >Jol U JD LJ C ‘LlOO'j dJjJ v* Lule LJj) . 12 


7 


“ Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan 
sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)”. (QS: 
Al-Kahfv 10). 

114:<ib i loJLc tsyij "13 

“ Ya Tuhanku, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan”. (Thaha: 1 1 4). 

. 97:u£juo£joJI { ^ db vj -14 

“ Ya Tuhanku aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan”. (QS: 
Al-Mukminun: 97) 

( jjjsdl v_ul vJbl Ljj U jslc> I 3 I SjaS (jjjJJ LJa k j U Ljj) -15 

5:<c*uuouoJI 


“ Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang- 
orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami Sesungguhnya Engkau, 
Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" . ( Al-Mumtahanah: 5). 

38:OI>o£ dl ( slcjJI gjuouuu dUj <U do JbjJ <jjo iSJ -16 


“ Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS: Ali Imran: 38) 

. 127:6>aJI i jxtXstJ\ gjuouuuJI ujI <-JL»J Cuo jliu Ujj ) -17 

“ Ya Tuhan kami, terimalah dari pada kami(amalan kami), sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS;Al-Baqarah: 
127). 

. 40:,pyh&ljjj i clf^ L jj « ijAj o^LaJI j>*ao yj) -18 

“ Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap 
mendirikan salat, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku”. (QS: Ibrahim : 40). 

41:,pyiAl>jj ( yLuo j JI j»$j. «Jd j-b-cI Wj») -19 

“ Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian 
orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisabfhari kiamat)” (QS: Ibrahim : 
41). 

. 16:Ol>&£ UI i jUJI ylic L 35 LJ jjlgIs IjuoI UJj Ljj) -20 

“ Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala 
dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka “. (QS; Ali-Imran: 16). 

. 30:O£aSuLsJI ( i>;JljujubjoJI p$a)\ i^sJLc -21 

“ Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang 
berbuat kerusakan itu”. (QS: Al-Ankabut: 30). 


109:u£juo£aJI ( JJ& 0 JI 3 Lk>jl 3 LJ jacIB Uol L jj) -22 

“ Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami 
rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Paling Baik”. (QS: Al-Mukminun: 
109). 

. JS i_sJLc vJCil LJ jac I 3 U j$J U Ljj)- 23 


“ Ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS: AT-Tahrim: 8). 

. 83 : 0 Ju LoJ I ( ^JuftLujJI gjo LuJl9 LjoI 24 

“ Ya Tuhan kami, kami telah beriman maka catatlah kami bersama orang- 
orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-qur’an dan kenabian Muhamad 
saw). (QS: Al-Maidah: 83). 


Kedua: Doa-doa dari sunnah: 

Ifj 3 i_svjl sSLji v_sJ qL£>\$ <sSjjoI CLo^a.C 3-£> tSjJI v_sUj:> v_sJ gJL^I /)^JUI -1 
v_sJ h>\j O^aJI J^>l3 JS v^svS diLj dL>JI J^>l3 itSilao IgjS v_svJI v_sO>>l i_sJ 

.j-kh JS (_>0 

“ Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan pelindung bagi 
urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang didalamnya ada 
penghidupanku, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang di dalamnya ada 
tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan (ini) menambah setiap kebaikan 
bagiku, dan jadikanlah kematian peristirahatan bagiku dari setiap 
keburukan”. 

. l _svJiaJl3 <v- 9 lflsJl 3 n_s\JiJl3 n-SJLgJI JJLujI (_s0 J /k^JUI -2 

“ Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, taqwa, 
iffah(kesucian) dan kekayaan” . 

ol njjCeJl3 .jpsa Jl ^jo Jj i^cl /j^JUI- -3 

/xJLc qjo jl/ v_sOj .Ldi\J3jo3 CjJI il&lSj qjo _ > jJ> CjuI LpZjs < 

IgJ dc/s:^ o-°9 ^ o-°9 q-°9 

“ Ya Allah sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, 
kepengecutan, kebakhilan, ketuaan dan azab kubur. Ya Allah berikanlah 
kepada jiwaku ketaqwaanya, sucikanlah ia Engakau adalah sebaik-baik Yang 
mensucikanya, Engaku adalah Penolong dan Pemiliknya. Ya Allah sungguh 
aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak 
khusu’,jiwa yang tidak pernah kenyang dan doa yang tiada dikabulkan”. 

. ^ I jlaajJ I 3 i-SjLgJI viLILuijI >_soJ /xgJUI v_sOjl&I /^pJUI -4 

“ Ya Allah, berilah aku petunjuk dan arahan yang benar, Ya Allah 
sesunggunya aku meminta kepada-Mu petunjuk dan ketepatan”. 


9 


. dUaitJcu gjjcx>3 idJLuxiu 0 cbt 93 idLa 9 lc idLuc^aj qjo db :>3cl (_sOj/xgJUI -5 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya 
kenikmatan dari-Mu, berpindahnya kekuatan dari-Mu, dan dari datangnya 
azab-Mu dengan tiba-tiba serta dari seluruh kemurkaanmu". 

.d^Los (_svS Jjlc <dLodL> (_sv9 idjuj v_sUj-fili idbol qjI <jJjulc qjI jJjulc (_soJ /j^JUI -6 

idL&JL> (jjo Tjl>I (UjoJLc 3I idLljd (_sv 9 c uJjjl 3I idLuoijj o_ux^uj dU 3^ /xjujI Jdj dULuul 
c\t>3 ilSjJuzs ^3)3 i^sv -49 gjJj CiI>qJI Jjpti ul id-UC /jJLc v_svS «U oyiL-Juul 3I 

v-jI&:> 3 u_sOj^> 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu laki-laki, 
anak hamba-Mu perempuan, ubun-ubunku ada di tangan-Mu, aku berjalan 
berdasarkan hukum-Mu, melaju menurut ktentuan-Mu, aku meminta 
kepada-Mu dengan setiap nama milik-Mu yang Engkau menamai diri-Mu 
denganya, atau dengan nama-nama-Mu yang Engkau turunkan dalam kitab- 
Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau 
yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, jadikanlah al-qur’an 
sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku dan 
pelenyap kegelisahanku”. 

. dLclb l _jdc I ■ 13 1 9 1 1 1 3 I 6 I I 1 Q j.S)n jxpJJl -7 

“ Ya Allah Zat Yang Mengarahkan hati, arahkanlah hati kami dalam 
ketaatan”. 


. dhp tjdc i_sy-l 9 CjuJ vy_9-LaJ I «—JULoL -8 

“ Wahai Zat Yang Membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam 
agama- Mu”. 

. o_>>\ll3 LjjJI >_svS cuslsdl dULjjl v_sO J /xgJUI -9 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kekuatan/kesehatan di 
dunia dan di akhirat”. 

CLi-iS j- juJ 3 ‘jjAJI i_jIjlC 3 c LU93 «jLJI v_jIJlC 3 ‘jhJI CLLL9 ^JJO dL 33 CI i_suj /5>^JUI - 10 

>_sy-l9 J-ujlcI /j^JUI «JbrjJI ^LuuuuoJI OJuiS j-juj (j-° •— b i3^"I s^! ,/^^-fJI OJuiS j_» jj<) 

JlcL>3 hjjjujJI qjo (_guj\JI v_j3jJI Cji+dj lod UUojsJI ,jjo i_syJL 9 ^3)3 ii>Jl3 gjJbJI cLoj 
/ dloJl3 (JjO db i>3cl v_s\j{ /j^JUI u+? OJlcL lod sSLlkL> 1JJJ3 

. JOjSjoJ I3 

“ Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dan azab neraka, 
fitnah dan azab kubur, keburukan fitnah kekayaan, keburukan fitnah 
kemiskinan. Ya Allah sungguh aku berindung kepada-Mu dari keburukun 
fitnah al-masih dajjal, Ya Allah bersihkanlah hatiku dengan air es dan embun, 
dan bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau dibersihkanya 
pakaian putih dari kotoran noda, dan jauhkanlah jarak antara aku dan dosa- 
dosaku sebagaimana Engkau jauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah 
sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, dosa dan kemaksiatan”. 


10 


<_>jLaJI vl-i-C o 0 ^ CH^Jb i JjuaSJb u-° ^ ^9^1 «_S^I A^JUI 'H 

. oLxoJ I 3 LjsjoJI <3_u9 ijjog 

“ Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan 
kemalasan, kepenakutan, ketuaan dan kebakhilan, dan aku berlidung 
kepada-Mu dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian“. 

. cIjlc\JI «uIcxj0j 3 icLaiiJI £ 3^3 ^liLUjJI dJp 3 ic\LJI Jl^j> ,jjo Aj i> 3 cl (_s 0 { /x£JUI -12 

“ Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari besarnya 
tanggungan, beratnya kesusahan, buruknya takdir dan gembiranya musuh 
terhadap cobaan yang menimpaku”. 

Jjox;I /J lo j-juj l j J c>3 iCjJLo^clo j-juJ qjo Aj (_sOj /J^JUI - 13 

“ Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, 
baik yang telah lalu maupun yang akan datang 

\JI cj| \J (qJ5 v.sOLjulI >_sJ 2J-L>°b ‘Cht^ 49_>Jo lr SVjuJLQj tjJI <_S\jlISlJ £>j\ dljuOJ>j /X^JUI - 14 

cJ 

“ Ya Allah, aku memohon rahmatmu, jangan Engkau serahkan diriku 
kepadaku walau sekejap, dan perbaikilah bagiku seluruh urusanku, tiada 
Tuhan selain Engkau”. 

. (jjjoJUdJI qjo oaS ^soj dbbtJLJuu oul \JJ cUJ \J /kfJUI - 15 

“ Ya Allah, Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku 
termasuk orang-orang yang zalim”. 

( _>03 iv_SyJL9 j-iuJ iJ-93 « L«juJ j-juJ (j-°S j-ajO ij-°3 ‘v-S'-SlOouJ (jjO Aj ^3-£*l i-S'jj - 16 

“ Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, 
dan dari keburukan penglihatanku, dan dari keburukan lisanku, dan dari 
keburukan hatiku, dan dari keburukan maniku”. 


CI313AJI3 £ J Lo^c\J I3 ol^SLjuo qjo Jib i>3cl >_sOj /xgJUI -17 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kemungkaran- 
kemungkaran akhlak, perbuatan dan hawa nafsu“. 

i_S\JlC '-axl9 3 ^.«dl /xj_>S 3 slC dbj /v^JUI - 18 

“Ya Allah, sungguh Engkau Maha Memaafkan lagi Mulia, Engkau Suka 
Memaafkan, maka maafkanlah aku”. 

n_sJ jslz j 0 I 3 i^j^LajjuoJI ■ol^SLuJI Ajjg ,Ja9 dULuul ^_s 0 1 /^pJUI -19 

<~jO$ ‘A>sxj qjo <._jl> 3 idJL> dULuul3 iU3iajo jjA /539 «Uui9 Oijl ISJ3 h_svJuoj>_>j3 

• 'd-|L> l _$JJ QJ JjO^C 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu (kemampuan untuk) 
berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang 


11 


miskin, (aku memohon) Engkau mengampuni dan menyayangiku, dan jika 
Engkau menghendaki fitnah terhadap satu kaum maka wafatkanlah aku 
dalam keadaan tidak tertimpa fitnah, dan aku memohon cinta-Mu dan cinta 
kepada orang yang Engkau cintai, dan cinta kepada perbuatan yang 
mendekatkanku kepada- Mu”. 

qjo dL i^cl.9 i/jJLcI /> J I03 pjuo CjuoJLcLo <<db>jg <dL>Lc dULuul (_soJ /j^JUI -20 

dULoj lo (Jjo dULuul ^_soJ _/xg_UI ,/jJLcl /d L03 <Ujo CjuoJLc Lo i«dL>[9 clL>Lc :cdS j_uJI 
L03 c uj%JI dJLujI v_svj I .dhv3 djuLC c Uuo ^Lsa-ujI Lo j-juJ o- 0 dL I3 i-dLjJ3 da^c 
. T^d»- v_sJ q».» .n') cLa 9 Jd Jspti ul dULujl3 ij^o^c 3I J3S Lp_*J I 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kebaikan seluruhnya, 
yang segera maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku 
ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, yang 
segera maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku 
ketahui. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu surga dan segala 
perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan kepadanya, dan aku 
meminta kepada-Mu agar Engkau menjadikan seluruh yang Engkau 
takdirkan untuku menjadi kebaikan”. 

\J3 /jVLjuVU lr soJasL>-l3 JjlcL 9 /j\LujVU usvjJdfl^-13 I LoJls /j\LujV(j /\fJUI -21 

Jd ,jjO dL I3 idjjj <*jJ\j 3 > _>jd- Jd qjO dULuul >_sOj /x^JUI .Tjuujb» ^3 T3AC v_sy O uo^juoJ 

. djjJ «Uji js> J_IUJ 

“ Ya Allah, jagalah diriku dengan islam dalam keadaan berdiri, dan jagalah 
diriku dengan islam dalam keadaan duduk, dan jagalah diriku dengan islam 
dalam keadaan tertidur, dan jangan Engkau legakan hati musuh dan orang 
yang hasud atas bencana yang menimpaku, Ya Allah sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu dari setiap kebaikan yang tempat simpananya ada di 
tangan- Mu, dan aku berlindung dari setiap keburukan yang tempat 
simpananya ada di tangan-Mu”. 

«u LaJLu Lo dJLcUo o -°3 qju 3 Lujj <u Lo o-° LJ /x^JUI -22 

LJI393 ib_jLajl3 iLcLoujuuIj LszjLo /x^JUI iLjjJI v_juLxo LuJLc «U Lo ^uJLJI t>°3 
\J3 <LibLc qjo t^JLc \jj*£Li\<) iLuoJUb ,jjo tjJLc LijLi J^>l3 <Luo cdi2>l3 iLujlv>I Lo 

ij-o LuJLc JoJLuju VI3 LuoJLc gJLuo \^3 iLuojSi I Lu jJ I ^3 l Luu i_sv5 1 >V» ».<oo 

• Luoj>^j\J 

“ Ya Allah, berikanlah bagi kami dari rasa takut (kami) kepada-Mu sesuatu 
yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepada-Mu, dan dari 
ketaatan (kami) kepada-Mu sesuatu yang dapat menyampaikan kami kepada 
surga- Mu, dan dari keyakinan (kami) sesuatu yang dapat meringankan 
musibah dunia atas kami, Ya Allah jadikanlah kami senantiasa dapat 
menikmati pendengaran kami, dan penglihatan kami, serta kekuatan kami 
selama Engkau hidupkan kami, dan jadikanlah itu pewaris dari kami, dan 
jadikan pembalasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami, dan 
tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah 
Engkau jadikan musibah yang menimpa kami terjadi pada agama kami, dan 
janganlah Engkau jadikan dunia sebagai penyebab terbesar kesedihan kami, 


12 


dan batas tertinggi pengetahuan kami, dan janganlah Engkau jadikan orang- 
orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami”. 

I h_svjuo «p ^oJLcl CjJI I03 isSjjoI (_svS < v_sJ-0->3 i_sJ >acl /x£JUI -23 

i-SJulC dJJi JS3 1 lSJucx£ 3 lr svlloi>’3 <lSjc> 3 i_sJ 

“ Ya Allah, ampunilah bagiku kesalahan dan kebodohanku, dan tindakan- 
tindakan yang berlebih-lebihan dalam urusanku, dan apa yang Engkau lebih 
mengetahuinya daripadaku, Ya Allah ampunilah bagiku gurau maupun 
keseriusanku, dan ketersalahan maupun kesengajaanku, semua itu dariku”. 

. <_>l AC3 LijJI (j-o Li_>>l3 iLgJS j3jo\JI v_svS Luslc phiajoI /x^JUI -24 

“Ya Allah jadikanlah baik akhir dari seluruh perkara kami, dan lindungilah 
kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat”. 

j-ujj .9 iusdc _>SLoJ ^3 >_sJ jAo\$ ‘v_sOLc _y£uj ^3 l _s0_>^jl3 n_sdc yjsu ^3 i_sucl s->j ‘25 

iiU iLldp dU iTjl 5 i dU iT>SLjuu dJU (_soJLs2>I h_s\JLc (_s^ o-° >_s0_>^ijl3 n_sJ| 

Ouj'3 n_s03^i J-**acIs J-pti s->j ‘h>-U> tuctx> dLJJ Xc.\$]an 

. v_SyJL 9 c UXjJSujJ JJLuuls ii^SvjLujJ JljuJ 3 H_syd 9 JL&I3 iySyjJX> 

“Ya Tuhanku, berikanlah pertolongan untuku dan jangan terhadapku, dan 
berikanlah kemenangan untuku jangan terhadapku, bermakarlah untuku 
jangan bermakar terhadapku, berilah aku petunjuk dan mudahkanlah 
petunjuk datang kepadaku, dan berilah aku pertolongan atas orang yang 
berbuat lalim terhadapku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang senantiasa 
bersyukur, berzikir, takut, taat, merendahkan diri kepada-Mu, serta banyak 
berdoa dan bertaubat. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, bersihkanlah 
dosaku, kabulkanlah doaku, teguhkanlah hujjaku, tunjukanlah hatiku, 
arahkanlah lisanku, dan cabutlah kedengkian hatiku“. 

. v_SvjjuUJJ j-*jJ (j-O (_SvjJlcI3 ilSJLjuJj v_SduCX£-ll ,/OtjjJUI "26 

“ Ya Allah ilhamkanlah kepadaku kedewasaanku, dan lindungilah aku dari 
keburukan j iwaku” . 

. gojjVI /xJLc dJL I3 ■ksU LoJLc dULujI v_soJ /xgJUI -27 

“ Ya Allah aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat”. 

,JjJl 9 hj_, i/oJdsJI i — < j3 i— <j3 0I3L0-UJI yjj _/x^JUI -28 

Jl>I CjuI JS _> jJj qjo dJL i^cl iul9>flJl3 Jjj*jyi3 dl_,3jJI JjJuo3 H-S3JI3 

_>q)L 1 qJI 0JI3 i 1 J as2j (jjluJs 0JI3 dUL .9 (jjulJs J3\JI ojI 1 ^ v >^ oLj 

. jSls . Jl (_jjo LulcI 3 (jjjJI hc Au^ (jjjuis pjJoLJI 0JI3 d^3S (jjjLils 

“ Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan bumi. Tuhan Arsy yang agung, Tuhan 
kami dan Tuhan segala sesuatu, Yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan 
dan biji buah-buahan. Yang Menurunkan taurat, injil dan al-qur’an, aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukan segala sesuatu yang Engkau memegang 
ubun-ubunya. Ya Allah, Engkau Yang pertama dan tidak ada sesuatu sebelum- 
Mu, dan Engkau Yang terakhir dan tidak ada sesuatu setelah-Mu, dan Engkau 


13 


Yang Nampak dan tidak ada sesuatu di atas-Mu, dan Engkau Yang 
tersembunyi dan tidak ada sesuatu yang di bawah-Mu, bayarkanlah hutang 
kami dan tolonglah kami dari kefakiran”. 

. Ijjljujj TjLujo- /jtgJUI -29 

“ Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah”. 

. db^Lc t^JLc Lcl /xfJUI -30 

“ Ya Allah tolonglah kami dalam berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu 
dan beribadah dengan baik kepada-Mu”. 

(_S\S /jJLuj 3 £ uJ-C 3 «UJI Jucx^to «UiSl >03 Lo>j^j 3 blcxj{ dJULuul (_sOj -31 

. jJbJI <kL> l _sJLcl 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu keimanan yang tidak akan 
kembali, dan nikmat yang tidak akan habis, serta menemani rasulullah saw di 
surga al-kuld yang tertinggi”. 

cIjlcAJI < 3 -xaJI culc 3 <qjjJI cuJLc qjo dJL i> 3 _cl i_so|/x£JUI -32 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dilingkupi hutang 
dan dikuasai musuh serta dari kegembiraan musuh ( atas bencana yang 
menimpaku )”. 

oI_>jo o\b ( jUl (jjo viL dJULJ >_svjJ _/x£-UI ) -33 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga dan meminta 
perlindungan dari neraka”. 

. /jJLcl LoJ </)JLcl U 3 dL ul dJL v_sOj /j^JUI -34 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari berbuat syirik 
kepada-Mu dalam keadaan aku menyadari itu, dan aku memohon ampun atas 
dosa syirik yang aku tidak menyadarinyaaa” . 

LoJLc <_S'j.ij 3 lo i_s\juoJLc 3 i Loj /s^JUI -35 

“Ya Allah, berikanlah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan 
kepadaku, dan ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat bagiku, dan tambahlah 
ilmuku”. 

. \LlSJuo \bxC 3 1 T 1 < lo 1 9jj3 ‘l-29b LoJLc dJULJ v_s\j j yO^JJ I -36 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, dan 
rezki yang baik, serta amal yang engkau terima”. 

i> 3 cl v_sO| .Cjuo^b> dJl )3 OuJI dbJ [3 iCjJ 53 j dJbJLc 3 <Ouuol dJLy iCjuoJLuul dJU /)^JUI -37 

. O 3 J 3 JOJ i 03 joj\J v-SjJI Oul .v_svjJLai ul Oul \JJ cJJ \J dlj jSLi 

“ Ya Allah, kepada-Mu aku berserah, dan kepada-Mu aku beriman, dan 
kepada-Mu aku bertawakal, dengan (pertolongan) -Mu pula aku bisa melawan 
musuh, Ya Allah, aku berlindung dengan izzah-Mu -tiada Tuhan selain Engkau- 


14 


(agar) tidak Engkau sesatkan aku. Engkau Maha Hidup Yang Tidak mati, 
sedang jin dan manusia mati”. 

(_j-o cUxjJloJI 3 i/jJj JS qjo cLo\LuaJl3 />J[>C3 idLuOJ>j oLj>3jo dJULjuu li{ -38 

. jUl qjo dbtJl3 j3^Jl3 ijj 

“ Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu sebab-sebab yang dapat 
mendatangkan rahmat-Mu, dan kesungguhan ampunan-Mu, dan keselamatan 
dari setiap dosa, dan manfaat dari setiap kebajikan, dan kemenangan surga, 
serta keselamatan dari neraka”. 

lij >_sOiS3J3 i>_sJ oLj=*JI CjuoJLcLo ijjJbdl tjJLc ^bjjiS3 < «-ju-gJ I dloJUzj /j^JUI -39 

t cp^J I QjoJb > viULujl3 t o Lp_jijjJ I3 <_$vd dULuul <_svj{ /xgJUI u_sJ 0I93JI OjoJLc 

6 j 9 dULuul3 iJLQjj\J Lo^j dUUul3 I3 1 _s\jlsJI v_sv 9 .LnaJI dJJLuj^ ■ I3 cLo^l v_svS 
jJajJI djJ dJULuul3 1O3J0JI Jl szj ^jjuusJI ±jj dJLxjl3 icLaaJI J ioj cLbjJI dJULuj^ <gJaiiJj \J {j+c 
LjJ .g hion ^3 i 6 jj£ld clj^o (_svS idUlaJ ,_sJJ Jj3_ujJl3 i_sJ( 

. dljL& Lis2J>l3 .uLojVI 

“ Ya Allah, dengan ilmu ghaib-Mu, dan kekuasan-Mu atas makhluk-Mu, 
hidupkanlah aku jika dalam pengetahuan-Mu bahwa hidup lebih baik bagiku, 
dan wafatkanlah aku jika dalam pengetahuan-Mu bahwa kematian lebih baik 
bagiku. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu rasa takut kepada-Mu 
saat rahasia maupun nyata, dan aku meminta kepada-Mu kalimat hakfkalimat 
kebenaran) di saat ridha maupun marah, dan aku meminta kepada-Mu 
kesederhanaan di saat kaya maupun miskin, dan aku meminta kepada-Mu 
nikmat yang tiada habis, dan aku meminta kepada-Mu penyejuk mata yang 
tiada terputus, dan aku meminta kepada-Mu keridhoan terhadap takdir, dan 
aku meminta kepada-Mu kesejukan hidup setelah mati, dan aku meminta 
kepada-Mu kelezatan melihat wajah-Mu dan kerinduhan kepada pertemuan 
dengan-Mu, tidak dalam kesengsaraan yang merugikan, tidak pula fitnah yang 
menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah 
kami orang-orang yang menunjukan kepada jalan kebenaran yang 
mendapatkan hidayah. 

iujuujJI ,jjo L&S Igj-o .ApJ-ll < Ij 1 lo 'aJ I3 u-° .A&J-II -40 

. ijLJI CI0JI3 ;>>jJ I3 gJjJL v_sO>pJo /x^JUI 

“ Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa dan kesalahan. Ya Allah, 
bersihkanlah diriku dari dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkanya 
pakaian putih dari noda Ya Allah, bersihkanlah diriku dengan es, embun dan 
air dingin “. 

Jl>3 1 v_SVjuoJLIqj (JjO (_$JLc >_sO_>*Qjl3 i»_S\ JUO 1I1JI3JI /JtgJUI "41 

lSjLiJ CUjo 

“ Ya Allah, jadikanlah aku dapat menikmati pendengaran dan penglihatanku, 
dan jadikanlah keduanya pewaris dariku, dan tolonglah aku atas orang yang 
menzalimiku, dan ambilah darinya pembalasanku”. 


15 


. Juols ^3 _psx> _)j£ Ti_>x>3 iCb3_»jj hiuuo$ cLjuj u£ dULuul (_sOj /j^JUI -42 

“ Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kehidupan yang bersih 
kematian yang lurus dan tempat kembali yang tidak menghinakan dan tidak 
pula mengungkapkan aib”. 

l^Ojig iLlJLc jj$j ^3 \jjj\3 i Luo_peJ ^3 Uacl3 iL^j\J3 Luo^^ ■ LuZiijuJ^ bij /k-gJUI -43 

. Lc 

“ Ya Allah, tambahkanlah bagi kami dan Engkau kurangi, muliakanlah kami 
jangan Engkau hinakan kami, berilah kami jangan Engkau haramkan kami, 
utamakanlah kami jangan engkau utamakan atas kami, jadikanlah kami ridho 
dan mendapat keridhoan”. 

. o-juuo-Is CjuljuuoI -44 

“ Ya Allah sebagaimana Engkau telah membaguskan ciptaanku, baguskanlah 
akhlaku”. 

.J3 1mJ$ «UI vJ\JLC 3 JLOJOO LyyJ «UJI 


16 


